
Bangga Terhadap Daerah Tempat Ti'nggalku 


Siti 

dan Lani bermain sepeda 
di taman dekat tempat tinggal mereka. 

Siti dan Lani bersyukur karena tempat tinggal 
mereka dekat dengan taman. Mereka bangga dengan 
lingkungan taman. Taman bersih terbebas dari sampah. 
Saat bermain sepeda, Siti memboncengkan Lani. Tiba-tiba 
ban sepeda Siti bocor. Lani pun turun dari boncengan sepeda. 
Mereka akan membavva sepeda ke bengkel. Siti menuntun 
sepeda dan Lani mendorong sepeda dari belakang. Sepeda 
pun bisa bergerak maju. Itulah contoh hubungan gaya 
dan gerak benda. Bagaimana contoh hubungan 
gaya dan benda yang lainnya? 



122 Buku Sisvva SD/Ml Kelas IV 







































Siti dan Lani mencan' bengkel sepeda untuk menambal ban sepeda. Sitl 

merasa lapar. Tiba-tiba terdengarsuara,ting... ting... ting_Di seberang jalan 

terlihat penjual bakso dorong lewat. Penjual bakso mendorong gerobaknya 
dan sesekali berhenti untuk membunyikan mangkok sebagai tanda bahwa ada 
bakso. Siti dan Lani sepakat untuk makan bakso dahulu. Mereka memanggil 
penjual bakso. 



Selesai melayani pesanan bakso Siti dan Lani, tukang bakso melanjutkan 
perjalanannya. Siti dan Lani memperhatikan gerobak bergerak maju karena 
dorongan tukang bakso. Begitu juga dengan sepeda, sepeda bergerak maju 
karena dituntun,didorong,dan dikayuh. Mendorong dan mengayuh merupakan 
gaya yang dapat menyebabkan gerobak dan sepeda bergerak. Berikut lebih 
lanjut pengetahuan tentang gaya dan gerak. 

Masih ingatkah kamu dengan pembelajaran di subtema 1 dan subtema 2 
yang membahas tentang gaya dan gerak? Untuk melakukan gaya kamu perlu 
tenaga. Bagimana hubungan gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari? 
Dalam kehidupan sehari-hari banyak peristiwa yang menunjukkan bahwa ada 
hubungan antara gaya dan gerak. Berikut beberapa contoh hubungan gaya 
dan gerak. 


Subtema 3: Bangga Terhadap Daerah Tempat Tinggalku 123 



























1. Gaya memengaruhi benda diam menjadi bergerak. 



Membuka dan menutup pintu 


Gambar di atas menunjukkan pen'stivva pintu terbuka dan pi'ntu menutup. 
Dengan adanya gaya berupa dorongan dan tan'kan pi'ntu bergerak membuka 
dan menutup. 


2. Gaya memengaruhi' benda bergerak menjadi' di'am. 



Bus melaju kemudian berhenti 


Gambar di' atas menunjukkan pen'sti'vva bus dan' melaju kemudi'an berhenti'. 
Pada peristivva itu pak sopir melakukan gaya dengan menginjak rem bus. 
Dengan gaya yang dilakukan pak sopir bus menjadi lambat, lalu berhenti. 


124 Buku Siswa SD/Ml Kelas IV 












































3. Gaya memengaruhi perubahan bentuk benda. 



Membentuk berbagai bentuk dan' plastin 


Gambar di atas menunjukkan peristiwa perubahan bentuk plastisin. Pada 
peristiwa itu anak bermain plastisin dengan melakukan gaya membentuk 
berbagai bentuk dari plastisin. Dengan gaya yang dilakukan, plastisin 
menjadi berubah bentuk. 


4. Gaya memengaruhi perubahan arah gerak benda. 

Gambar berikut menunjukkan peristiwa perubahan arah gerak bola karena 
gaya yang diberikan pada bola. Pada peristiwa itu bola dilambungkan ke atas 
sehingga bola bergerak ke atas. Kemudian, bola dipukul ke depan sehingga 
bola bergerak ke arah depan. 



Melambungkan bola ke atas, lalu memukul bola ke depan 


Subtema 3: Bangga Terhadap Daerah Tempat Ti'nggalku 125 













Ayo Berdiskusi 




Amatilah peristivva di lingkunganmu yang berkaitan dengan hubungan antara 
gaya dan gerak. Tuliskan hasil pengamatanmu pada kotak berikut. 


Laporan Hasil Pengamatan 

Nama :. 

Kelas :. 

Alamat :. 

Objek atau peristivva yang diamati 


Hasil pengamatan berupa hubungan gaya dan geraksesuai peristivva. 


Siti dan Lani sampai di bengkel sepeda. Sambil menunggu pekerja bengkel 
menambal ban sepeda, Siti dan Lani bercerita. Saat Siti asyik bercerita, tiba- 
tiba Lani berteriak sambil menunjuk ke atas. "Ada angsa terbang, cantik, ya" 
kata Lani. Siti menjadi teringat bahvva ia pernah membaca cerita fiksi 
"Angsa dan Telur Mas." Berikut cerita yang pernah dibaca Siti. 


126 Buku Siswa SD/Ml Kelas IV 





























Ayo Membaca 



Ikuti cerita dalam bacaan yang dibaca oleh Siti berikut. 



Angsa dan Telur Emas 
Aesop 


Alkisah, ada seorang petani sederhana memiliki seekor angsa. 
Angsa yang dimiliki petani bukan sekadarangsa biasa, melainkan angsa 
yang cantik dan istimewa. Keistimewaannya adalah angsa milik petani 
menghasilkan telur emas. Petani senang memiliki angsa istimewa itu. 
Setiap pagi petani bisa mengambil telur emas di kandang. Petani 
membawa telur emas dari angsa miliknya ke pasar. Petani menjual telur 
emas dengan harga tinggi. Dalam waktu singkat petani berubah menjadi 
kaya. 

Kekayaan ternyata tidak membuat petani lebih bersyukur dan tetap 
rendah hati. Sebaliknya, kekayaan membuat petani serakah. Petani 
menginginkan angsa bisa menghasilkan telur emas lebih banyak lagi 
dalam waktu singkat. Petani tidak sabar dan ingin cepat menjadi orang 
kaya raya. Ketidaksabaran petani terhadap angsa miliknya muncul 
karena angsa hanya memberikan sebuah telursetiap hari. Petani merasa 
dia tidak akan cepat menjadi kaya dengan cara begitu. 


Subtema 3: Bangga Terhadap Daerah Tempat Tinggalku 127 


















Setiap han' sepulang dan' pasar, petani menghitung uangnya. 
Suatu han', setelah menghitung uangnya, sebuah gagasan muncul 
di kepala petani. Petani berpikir bahwa ia akan mendapatkan semua 
telur emas dalam diri angsa sekaligus dengan cara memotong angsa. 
Gagasan petani pun dilaksanakan. Betapa kaget dan sedihnya petani 
ketika tidak menemukan satu telur pun dalam perut angsa. Angsa 
istimewanya terlanjur mati dipotong. Hanya penyesalan yang bisa 
petani rasakan saat ini. Keinginan petani menjadi kaya raya semakin 
jauh dari angan-angannya. 


Sumber: http://www.ceritakecil.com/cerita-clan-dongeng/Angsa-dan-Telur-Emas-54 


Dari cerita di atas kita dapat mengambil hikmah atau pembelajaran. Kita 
sebagai manusia harus mensyukuri yang sudah dimiliki. Jangan serakah hanya 
karena ingin cepat kaya. Sesungguhnya Tuhan sudah mengatur rezeki manusia. 
"Barang siapa yang telah memiliki sesuatu dengan berlimpah, tetapi serakah 
dan menginginkan yang iebih iagi, akan kehilangan semua yang dimilikinya". 

r 


Ayo Berlatih ^ 


Berdasarkan bacaan cerita "Angsa dan Telur Mas" di atas, jawablah 
pertanyaan-pertanyaan berikut! 

1. Apa inti dari teks cerita tersebut? 


128 Buku Siswa SD/Ml Kelas IV 











2. Siapakah tokoh utama dalam cerita tersebut? 


3. Bagaimanakah sikap yang dimiliki tokoh utama? 


4. Bagaimanakah seharusnya sikap tokoh utama atas nikmat yang sudah ia 
peroleh? 


5. Apa yang akan kamu lakukan jika menjadi tokoh utama dalam cerita 
tersebut? 


Subtema 3: Bangga Terhadap Daerah Tempat Tinggalku 129 










Pada dasarnya, cerita fiksi adalah cerita rekaan. Isi cerita fiksi dibuat 
berdasarkan hasil olahan imajinasi atau daya pikir pengarangnya secara 
artistikdan intens. Cerita fiksi divvarnai oleh kultur, pengalaman batin,filosofi, 
religiositas, dan latar belakang pengarang lainnya. Selain itu, cerita fiksi 
diolah berdasarkan pandangan, tafsiran, kecerdikan, vvavvasan, dan penilaian 
pengarang terhadap berbagai peristivva, baikperistivva nyata maupun peristivva 
hasil rekaan semata. 


Ayo Berdi'skusi' 



Banyak cerita fiksi yang dapat kamu baca di perpustakaan sekolah atau 
di toko-toko buku. Buatlah kelompok terdiri atas lima anak. Kemudian, setiap 
anak mencari lima judul cerita fiksi, baik di perpustakaan sekolah, di toko-toko 
buku, maupun dari internet. Mintalah pendampingan kakak atau orang tua 
pada saat mengakses internet. Cerita yang diperoleh setiap sisvva, hendaknya 
dibaca oleh 4 anak anggota kelompok. Setelah kelima anak membaca cerita 
yang diperoleh, berdiskusilah mengenai inti cerita. Kemudian, tuliskan hasil 
diskusi pada kotak tabel berikut. 


Judul Tokoh dalam Si'fat Tokoh Inti' Cerita dari Hasi'l 

Cerita Cerita dalam Cerita Di'skusi' 

1. 

"Angsa dan 
Telur Mas" 

Peta n i 

Serakah 

Cerita tentang seorang 
petani yang memiliki 
angsa istimevva. Angsa 
bertelur emas. Petani 
ingin angsanya banyak 
bertelur supaya ia cepat 
kaya. 

2. 





3. 






130 Buku Siswa SD/Ml Kelas IV 


















4. 





5. 





6. 






Ban sepeda Siti selesai ditambal. Siti dan Lani lega. Karena han' sudah sore, 
Siti dan Lani pulang. Siti mengayuh sepeda dan Lani membonceng di 
belakang. Siti mengayuh sepeda dengan santai, tidak tergesa-gesa ataupun 
lambat sehingga laju sepeda Siti pun sedang. 



Ayo Renungkan 




Kamu telah mempelajari hubungan gaya dan gerak. Apakah gaya dan gerak 
benda penting bagi kehidupanmu? Coba, kamu renungkan dan beri alasan atas 
hasil renunganmu. Tuliskan hasil renungan beserta alasannya dalam bentuk 
kolom seperti berikut. 



Subtema 3: Bangga Terhadap Daerah Tempat Tinggalku 131 



















Kerja Sama dengan Orang Tua 



Gaya sangat kamu butuhkan pada saat kamu akan memindahkan barang- 
barang berat di rumahmu, misalnya leman', meja belajar, tempat tidur, dan 
barang-barang lain. Gaya yang sangat kamu butuhkan pada saat akan 
memindahkan barang-barang berat di rumah antara lain gerak otot menarik 
dan mendorong. Tuliskan tiga gaya yang sering kamu gunakan dalam 
kehidupan sehari-hari. Apa yang dihasilkan dari gaya yang kamu lakukan. 
Bekerja samalah dengan anggota keluargamu untuk mengerjakan tugas ini. 
Tuliskan hasilnya pada kotak berikut. 



132 Buku Siswa SD/Ml Kelas IV 













Aku 

bangga sekali dengan daerah 
tempat tinggal keluarga besarku, Yogyakarta. Di 
Yogyakarta ada kampung yang terkenal dengan kerajinan 
gerabah. Kampung itu bernama Kasongan. Kasongan terletak 
di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Gerabah 
merupakan satu di antara karya tiga dimensi. Selain gerabah, 
benda-benda ukiran juga merupakan karya tiga dimensi. Apakah 
kamu dapat menyebutkan karya tiga dimensi lainnya? 
Dapatkah kamu menggambar benda tiga dimensi? 

Ayo, kita belajar bersama-sama. 


Ayo Mengamati 


Amatilah gambar benda-benda ben'kut. 



Benda-benda pada gambardi atas merupakan gambar benda ti'ga dimensi'. 
Apakah yang dimaksud benda tiga dimensi? Tuliskan pendapatmu mengenai 
pengertian benda tiga dimensi pada kolom berikut. 


Subtema 3: Bangga Terhadap Daerah Tempat Tinggalku 1^3 























Gambaradalah karya seni rupa dua dimensi. Karya sem' rupa dua dimensi 
merupakan karya sem' rupa yang memi'li'ki' ukuran panjang dan lebar. Objek 
gambar adalah benda-benda ti'ga di'mensi'. Benda ti'ga di'mensi' adalah karya 
sem' rupa yang memi'li'ki' panjang, lebar, dan ti'nggi', serta memi'li'ki' 
volume. Unsur volume i'm'lah yang menjadi' pembeda antara benda dua di'mensi' 
dan benda tiga dimensi. Benda tiga dimensi misalnya benda hias dan benda 
yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya guci, vas 
bunga, meja, kursi, lemari, dan lampu hias. 

Berdasarkan pengertian karya seni tiga dimensi di atas, dapat kamu 
pahami adanya ciri-ciri tiga dimensi sebagai berikut. 

1. Mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. 

2. Dapat dinikmati keindahannya dari sudut pandang mana pun. 

3. Memiliki volume. 

Ditinjau dari jenis bendanya, ada tiga jenis benda yang biasa dituangkan 
dalam gambar tiga dimensi. Tiga jenis benda yang dimaksud sebagai berikut. 

1. Benda Kubistis 

Benda kubistis adalah benda-benda yang berbentuk menyerupai bangunan 
kubus atau balok. Contohnya kotak pensil, kotak tisu, meja, kursi, lemari, 
bak sampah, dan kulkas. 

2. Benda Silindris 

Benda silindris adalah benda-benda yang berbentuk menyerupai silinder 
(elips). Contohnya botol, gelas, piring, mangkuk, teko, dan guci. 

3. Benda Bebas 

Benda Bebas adalah benda-benda yang bentuknya tidak beraturan. 
Contohnya buah-buahan, pepohonan, batu-batuan, dan benda alam lain. 


134 Buku Siswa SD/Ml Kelas IV 


















Ayo Berlati'h 




Javvablah pertanyaan-pertanyaan ben'kut, supaya kamu lebih memahami 
karya benda tiga dimensi. 

1. Bagaimana ciri-ciri benda berbentuk tiga dimensi. 



2. Apa saja jenis-jenis benda karya tiga dimensi? 


3. Apa saja contoh lain benda tiga dimensi yang dapat ditemukan dalam 
lingkungan kehidupan sehari-hari? 


4. Bagaimanakah teknik dasar menggambar benda tiga dimensi? 


Subtema 3: Bangga Terhadap Daerah Tempat Tinggalku 135 













Ayo Berlatih 


T 




Kamu telah memahami jem's-jenis benda yang bisa kamu tuangkan dalam 
gambartiga dimensi. Sekarang perhatikan gambarbenda tiga dimensi ben'kut. 
Kelompokkan gambar-gambar yang ada berdasarkan jem'snya. Tuh'skan 
dalam buku tugasmu ada berapa jenis benda dalam kelompok benda kubistis, 
kelompok benda silindris, dan kelompok benda bebas? Presentasikan di depan 
kelas secara bergantian. 



Jenis benda tiga dimensi banyakbentuknya. Kamu bisa menemukan benda- 
benda tiga dimensi di lingkungan tempat tinggalmu. Adakah perajin atau 
penjual gerabah di tempat tinggalmu? Lakukan kegiatan berikut. 


Ayo Mengamati 



Bentuklah kelompok terdiri atas lima anak. Lakukan kunjungan secara 
kelompok ke tempat perajin atau penjual gerabah di lingkungan tempat 
tinggalmu. Amati gerabah yang dijual atau dibuat perajin. Tuliskan nama 
gerabah yang termasuk jenis benda yang biasa dituangkan dalam gambartiga 
dimensi. Tuliskan sesuai tiga kelompok jenis benda tiga dimensi! 


136 Buku Siswa SD/Ml Kelas IV 













Teko merupakan benda tiga dimensi. Saat kita melihat teko, mengingatkan 
kita pada cerita "Aladin dan Lampu Ajaib". Cerita "Aladin dan Lampu Ajaib 
merupakan contoh cerita fiksi. Tahukah kamu cerita "Aladin dan Lampu Ajaib"? 
Coba, cari tahu mengenai cerita "Aladin dan Lampu Ajaib" 




Berdiskusi 


1. Coba cari tahu mengenai cerita fiksi "Aladin dan Lampu Ajaib"dengan cara 
bertanya kepada orang tua, kakak, guru, atau siapapun yang kamu anggap 
tahu. Kamu juga bisa mencari tahu melalui berbagai media. Jika kamu 
akan membuka internet, mintalah pendampingan dari orang tuamu atau 
orang dewasa. 

2. Tuliskan kembali dengan singkat cerita "Aladin dan Lampu Ajaib." Tuliskan 
juga tokoh-tokoh dan sifatnya. Tuliskan dalam kotak berikut. 


Benda tiga dimensi berupa teko dapat dibuat dengan cara dibentuk dari 
tanah liat. Karena pengaruh gaya saat membentuk, tanah liat yang 
tadinya tidak berbentuk menjadi bentuk teko. Masih ingatkah kamu dengan 
pembelajaran 1 yang membahas tentang hubungan gaya dan gerak? Dapatkah 
kamu menemukan hubungan gaya dan gerak pada peristiwa di lingkungan 
tempat tinggal? Amatilah gambar peristiwa berikut. 


Ayo Mengamati 



Amatilah gambar peristiwa anak bermain ketapel, paman menimba dengan 
ember, dan perajin membuat gerabah berikut. 


Subtema 3: Bangga Terhadap Daerah Tempat Tinggalku 137 










1. Anak bermain ketapel 

Bermain ketapel dilakukan dengan menarikkaretdan melepaskan karetnya. 
Berhati-hatilah saat bermain ketapel. Jangan diarahkan kepada teman. 



2. Paman menimba dengan ember 

Paman menimba dengan menarik tali timba. Perhatikan gambar berikut. 



3. Perajin membuat gerabah 


Gerabah dibuat dari tanah liat. Tanah dibentuk oleh perajin menjadi 
berbagai bentuk. Perhatikan gambar berikut. 



138 Buku Siswa SD/Ml Kelas IV 








































Bagaimana hubungan gerak dan gaya kaitannya dengan peristiwa tersebut? 
Coba, tuliskan dalam kotak-kotak berikut. 





Ayo Mencoba 



Untuk membuktikan adanya hubungan antara gaya dan gerak, praktikkan 
permainan ketapel. Bawalah ketapel dari rumah atau Bapak/lbu Guru akan 
menyiapkan ketapel. Praktikkan cara bermain ketapel. Berhati-hatilah, jangan 
mengarahkan ketapel kepada teman atau orang lain. Buktikan adanya 
hubungan antara gaya dan gerak. Bapak/lbu Guru akan memberikan penjelasan 
kepadamu. 

Subtema 3: Bangga Terhadap Daerah Tempat Tinggalku 139 
















Apa yang sudah kamu pelajan' han' i'm'? Apakah kamu merasa senang 
dengan kegi'atan yang kamu lakukan han' i'm'? Apakah kamu kesuli'tan dalam 
mengi'kuti' kegi'atan dalam pembelajaran han' i'm'? Coba renungkan! Tuli'skan 
hasi'l renunganmu dalam kotak ben'kut. 



Coba amati peristi'vva yang berhubungan dengan gaya dan gerak di 
lingkungan tempat tinggalmu bersama orang tua atau kakakmu. Tuliskah 
peristivva yang kamu amati. Tuliskan juga hubungan gaya dan gerak pada 
peristivva itu. Tuliskan pada kolom berikut. 


Nama 

Daerah TempatTinggal : 


No. 

Peristivva yang Diamati 

Hubungan Gaya dan Gerak pada 

Peristivva 

1. 



2. 



3. 




140 Buku Siswa SD/Ml Kelas IV 


















waktu liburan, Siti pulang ke 
kampung halaman ibunya di Yogyakarta. Siti 
mengunjungi neneknya. Rumah nenekSiti dekat 
dengan pantai. Siti senang membeli ikan di TPI (tempat 
pelelangan ikan). Siti membeli ikan bersama ibu. Di 
^ TPl banyak nelayan pulang melaut. 



4 _ 



1^1 



Nelayan bekerja mencan' ikan di laut. Hasil tangkapan ikannya di'gunakan 
untuk memenuhi' kebutuhan hi'dupnya sehan'-han'. Mata pencahan'an sebagai' 
nelayan di'temui' di' daerah pantai'. Berbi'cara tentang nelayan mengi'ngatkan 
ki'ta pada cen'ta fi'ksi' 'Nelayan dan Ikan Mas'. 


Ayo Membaca 



Bacalah cen'ta ben'kut! 


Nelayan dan Ikan Mas 


Dalam sebuah ki'sah di'cen'takan ada sepasang suami' i'stn' yang 
sudah tua dan hidup sederhana, sebut saja kakek dan nenek. Mereka 
tinggal di gubuk reot di tepi pantai. Untuk memenuhi kebutuhan 
hidup sehari-harinya, kakek bekerja sebagai nelayan. Nenek di rumah 
mengerjakan pekerjaan rumah. 


Subtema 3: Bangga Terhadap Daerah Tempat Tinggalku 141 







































Seperti han'-han' biasa, pagi' i'tu kakek pergi' ke laut mencan' i'kan. 
Kakek mencari ikan menggunakan jala. Hampir seharian kakek menjala. 


tetapi kakek belum juga mendapat ikan. Hingga akhirnya, jala kakek 


bergerak kencang. Kakek segera mengangkat jalanya. Ternyata kakek 
mendapat seekor ikan mas kecil. 



Alangkah terkejutnya kakek saat memegang ikan mas terdengar 
suara layaknya manusia. Suara itu berasal dari mulut ikan mas. Ternyata 


ikan mas hasil tangkapan kakek bisa berbicara. Ikan mas minta tolong 
kepada kakek untuk dilepas kembali ke laut. Sebagai imbalannya, ikan 


mas akan memenuhi segala permintaan kakek. Akibat rasa kaget, tanpa 


berpikir panjang kakek langsung melepas ikan mas kembali ke laut tanpa 


mengajukan permintaan apa pun. 

Kakek pulang dengan tangan hampa karena seharian kakek tidak 
mendapatkan ikan. Tak pelak nenek yang sudah menunggu lama di 


rumah marah. Nenek bingung karena tidak ada yang bisa dimakan hari 


itu. Untukmenenangkan hati istrinya,kakekmenceritakan pertemuannya 


dengan ikan masajaibyang bisa berbicara layaknya manusia dan berjanji 


n mau memenuhi segala permintaannya. Mendengar cerita kakek, nenek 
fl tambah marah karena kakek tidak meminta apa pun dari ikan mas. 
p Padahal hidup mereka serba kekurangan, bak cucian lapuk, dan 
R tinggal di gubuk reot. 

H Nenek menyuruh kakek kembali ke laut dan mengajukan 

p permintaan kepada ikan mas. Nenekmenginginkan bakcucianyang baru. 
P Akhirnya, kakek kembali ke laut dan meminta bak cucian baru kepada 
H ikan mas. Sungguh ajaib, dalam waktu sekejap sudah ada bak cucian baru 
p di depan rumah. Keajaiban itu, ternyata tidak membuat nenek bersyukur. 
p Sebaliknya, nenek semakin serakah. Nenek menyuruh kakek kembali ke 
H laut untuk mengubah gubuk reotnya menjadi rumah baru tanpa ada 

142 Buku Siswa SD/Ml Kelas IV 












kayu lapuknya. Kakek pun menuruti kemginan nenek. Kembalilah kakek 
ke laut menemui i'kan mas dan menyampaikan keingi'nan i'stn'nya. Lagi'- 
lagi terjadi keajaiban, sepulang dari laut rumah kakek sudah berubah 
menjadi rumah baru tanpa ada kayu lapuknya. 

Sang nenek masih saja tidak puas dengan rumah barunya. Banyak 
permintaan yang nenek ajukan. Mulai dari istana, menjadi penguasa 
provinsiataugubernur,dan menjadi ratu. Semuasudah kakeksampaikan 
kepada ikan mas dan terkabulkan. Dasar manusia serakah, ia ingin meminta 
lebih. Akhirnya, nenek menyuruh kakek minta kepada ikan 
mas agar nenek menjadi dewi laut dan ikan mas menjadi pelayannya. 
Mendengar permintaan tersebut, ikan mas tidak menjawab apa pun dan 
langsung kembali berenang ke laut. 

Ketika kakek pulang ke rumahnya, ia tidak melihat lagi istana dan 
pelayan-pelayan istrinya. Kakek hanya melihat gubuk reot dengan 
beberapa kayu lapuknya. Sementara nenek tampak duduk melamun 
memandangi bak cucian yang lapuk seperti sedia kala. Penyesalan atas 
keserakahan nenek pun tiada guna. 

Sumber: http://dongengcentorokyot.com/dongeng-legendo-hewon-ikon-mo5-pengobulpenmintoon/ 


Berdasarkan cerita di atas, jawablah pertanyaan berikut! 

1. Mengapa cerita 'Nelayan dan Ikan Mas' disebut sebagai cerita fiksi? 


2. Siapa sajakah tokoh-tokoh yang ada dalam cerita 'Nelayan dan Ikan Mas'? 


Subtema 3: Bangga Terhadap Daerah Tempat Tinggalku 143 











3. Bagaimanakah sifat dari tokoh-tokoh dalam cerita 'Nelayan dan Ikan Mas'? 


4. Hikmah apa yang bisa kamu petik dari cerita 'Nelayan dan Ikan Mas'? 


5. Sikap apakah yang harus kita hindari agar kita bisa bersyukur atas nikmat 
Tuhan Yang Maha Esa? 


Berdasarkan cerita 'Nelayan dan Ikan Mas', kamu dapat memahami adanya 
tokoh dan peran tokoh. Dalam cerita fiksi, tokoh memegang peranan penting. 
Tokoh akan membuat suatu cerita lebih hidup dan menarik seolah-olah terjadi 
di alam nyata. 

Tokoh adalah orang yang menggambarkan suatu peristivva dalam sebuah 
cerita yang diperankan. Para tokoh dalam cerita memiliki peranan masing- 
masing yang berbeda satu tokoh dengan tokoh lainnya. Mari kita mengingat 
kembali mengenai tokoh dalam cerita fiksi. 

Pada dasarnya, tokoh dibedakan menjadi dua yaitu tokoh utama dan 
tokoh tambahan (pembantu). Pada pembelajaran-pembelajaran sebelumnya 
kamu sudah mengenal berbagai tokoh dalam cerita. Mari, kita mengingat kembali. 


144 Buku Siswa SD/Ml Kelas IV 










1. Tokoh utoma 

Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peranan penting dalam suatu 
cerita.Tokoh utama paling banyakdiceritakan,baiksebagai pelaku kejadian 
maupun yang dikenai kejadian.Bahkan dalam novel-novel tertentu, tokoh 
utama senantiasa hadir dalam setiap kejadian dan dapat ditemui dalam 
tiap halaman novel yang bersangkutan. 

2. Tokoh Tambahan (pembantu) 

Tokoh tambahan (pembantu) adalah tokoh yang memiliki peranan tidak penting 
dalam cerita. Kehadiran tokoh pembantu sekadar menunjang tokoh utama. 

Tokoh juga dapat dibedakan berdasarkan peran tokoh dalam sebuah cerita 
yaitu tokoh protagonis dan antagonis. Mengapa dikatakan tokoh protagonis 
dan antagonis? 

1. Tokoh Protagonis 

Tokoh protagonis adalah tokoh yang memiliki watak baik sehingga 
disenangi dan dikagumi pembaca. 

Protagonis adalah pelaku yang memiliki watak yang baik sehingga 
disenangi pembaca. 

2. Tokoh Antagonis 

Tokoh antagonis adalah tokoh yang tidak disenangi pembaca karena 
perannya tidak sesuai yang didambakan pembaca. Tokoh antagonis ini 
menjadi penyebab timbulnya konflik dan ketegangan yang dialami oleh 
tokoh protagonis. Antagonis adalah pelaku yang tidak disenangi pembaca 
yang tidaksesuai dengan isi cerita yang didambakan oleh pembaca. 


Ayo Berdi'skusi' 



Berdasarkan penjelasan tentang tokoh dan jenisnya, diskusikan bersama 
dua orang temanmu tentang tokoh utama dan tokoh pembantu dalam cerita 'Nelayan 
dan Ikan Mas'. Selanjutnya berdasarkan peranannya, tuliskan tokoh protagonis 

dan tokoh antagonis dalam cerita 'Nelayan dan Ikan Mas'. Tulislah hasil diskusi- 
mu pada kotak berikut. 


Subtema 3: Bangga Terhadap Daerah Tempat Tinggalku 145 













Peran tokoh dalam cerita sebenarnya menggambarkan peran manusia 
dalam kehidupan nyata. Dalam kehidupan nyata manusia mempunyai 
karakter berbeda-beda. Ada yang berkarakter bai'k dan ada yang berkarakter 
ti'dak bai'k. Ada yang menyenangkan dan ada ti'dak menyenangkan. Semua i'tu 
merupakan keragaman karakteristi'k indi'vidu. 

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat plural atau majemuk. 
Artinya, masyarakat Indonesi'a terdiri atas beragam karakteristikyang berbeda 
antara masyarakatyang satu dengan masyarakatyang lain. Apa sebenarnya 
karakteristik itu? Apa saja jenis karakteristik masyarakat Indonesia? 

Karakteristik adalah karakter dan gaya hidup seseorang serta nilai- 
nilai yang berkembang secara teratur sehingga tingkah laku menjadi lebih 
konsisten dan mudah diperhatikan. Karakteristik juga berarti ciri atau karakter 
secara alamiah yang melekat pada diri seseorang. Jadi, karakteristik individu 
adalah ciri atau karakter yang melekat pada diri individu. Karakteristik 
individu dalam masyarakat Indonesia beragam jenisnya di antaranya 
fisik, jenis kegemaran, pekerjaan, ras, suku, pengetahuan, serta agama atau 
kepercayaan. 

Keragaman karakteristik masyarakat Indonesia bukan penghambat 
persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Keragaman karakteristik 
masyarakat Indonesia juga bukan sumber timbulnya konflik atau masalah. 
Sebaliknya, keragaman karakteristik masyarakat Indonesia merupakan 
kekayaan khazanah budaya bangsa yang dapat memperkukuh persatuan 
dan kesatuan Indonesia. Bagaimanakah cara kita menghadapi karakteriksik 
masyarakat Indonesia? 












Kita sebagai warga negara Indonesia hendaknya saling menghormati 
perbedaan karakteristik antarmasyarakat. Banyak manfaat atas keragaman 
karakteristik masyarakat Indonesia.Beberapa manfaat yang dimaksud sebagai 
berikut. 


1. Dapat belajar saling menghargai karakter setiap individu. 

2. Belajar bersosialisasi. 

3. Belajar toleransi. 

4. Saling melengkapi sesama individu. 

5. Hidup rukun dalam masyarakat. 


Ayo Berdiskusi 



Kamu telah memahami berbagai jenis karakteristik individu dalam 
masyarakat. Teman-teman di sekolahmu tentu juga memiliki karakteristik 
sendiri-sendiri. Bagaimanakah sikap kamu dalam menghadapi berbagai 
karakteristik teman di sekolahmu? Manfaat apa yang kamu peroleh dengan 
adanya karakteristik antarteman di sekolah? Diskusikan bersama dua orang 
temanmu. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti berikut. 


Jenis Perbedaan Sikap Menghadapi Perbedaan r * i l 

No. „ 1 * ' 4.1 A 4 . 4 . Manfaat yang Diperoleh 

Karakter Karakteristik Antarteman / « k 

1. 

Usi'a 

Menghargai' cara berpi'ki'r teman 
yang belum dewasa. 

Hi'dup rukun dengan 
teman. 

2. 

Fi'si'k 

■ ■ ■ ■ 

■ ■ ■ ■ 

3. 

Kegemaran 

■ ■ ■ ■ 

■ ■ ■ ■ 

3. 

Agama 

■ ■ ■ ■ 

■ ■ ■ ■ 

4. 

Suku 

■ ■ ■ ■ 

■ ■ ■ ■ 


Pekerjaan merupakan salah satu jenis karakteristik individu dalam 
masyarakat. Misalnya, petani merupakan pekerjaan mayoritas bangsa 
Indonesia sebagai negara agraris. Nelayan adalah pekerjaan yang ditekuni 
oleh masyarakat di daerah pantai. Adapun di daerah pegunungan sebagian 


Subtema 3: Bangga Terhadap Daerah Tempat Tinggalku 147 






















warganya menggarapperkebunan. Banyakragam pekerjaandalam masyarakat. 
Pekerjaan yang ditekuni masyarakat sesuai dengan kondisi lingkungan alam 
sekitar. 



Sebagian besar penduduk Indonesia bertani sesuai 
kondisi Indonesia sebagai negara agraris 


Pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi. Ingatkah kamu 
yang dimaksud kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan 
yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada 
dasarnya manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi, 
pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi. 

Pada dasarnya, pekerjaan dibedakan menjadi dua sebagai berikut. 

/. Pekerjaan yang Menghasilkan Barang 

Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang 
menghasilkan suatu barang yang bisa dipergunakan oleh seseorang. 
Contohnya petani (menghasilkan padidan jagung),nelayan (menghasilkan 
ikan), peternak (menghasilkan daging, susu, dan woll), penjual kue, dan 
perajin. 

2. Pekerjaan yang Menghasilkan Jasa 

Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah pekerjaan yang hasilnya 
bukan berupa barang, tetapi hasil pekerjaannya dapat dinikmati dan 
dirasakan orang lain. Contohnya guru, dokter, perawat, tukang potong 
rambut, polisi, tentara, dan seniman. Jenis pekerjaan jasa ini dibutuhkan 
masyarakat luas, terutama di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, 
layanan transportasi, ketertiban dan keamanan, serta pariwisata. Oleh 
karena itu, pekerjaan yang menghasilkan jasa disebut sebagai pekerjaan 
yang berkaitan dengan sosial budaya. 


148 Buku Siswa SD/Ml Kelas IV 

















Ayo Mencoba 



Kamu telah memahami jenis-jenis pekerjaan, baik pekerjaan yang 
menghasilkan barang maupun pekerjaan yang menghasilkan jasa. Sekarang 
lakukan pengamatan terhadap li'ngkungan tempat ti'nggalmu. Tuli'skan jenis- 
jeni's pekerjaan yang di'tekuni' masyarakat tempat ti'nggalmu. Kelompokkan 
jenis-jenis pekerjaan tersebut dalam dua kelompok yaitu pekerjaan yang 
menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa atau pekerjaan 
yang berhubungan dengan sosial budaya. Tuliskan hasil pekerjaanmu dalam 
bentuk kolom seperti berikut dan kumpulkan kepada Bapak/lbu Guru untuk 
dinilai. 


No. 

Pekerjaan 
yang Ditekuni 
Masyarakat 

Kelompok Jenis Pekerjaan 

Pekerjaan Menghasilkan 
Barang 

Pekerjaan Menghasilkan 
Jasa 

1. 

Petani 



2. 

■ ■ ■ 

■ ■ ■ 


3. 

■ ■ ■ 

■ ■ ■ 


4. 

■ ■ ■ 

■ ■ ■ 


5. 

■ ■ ■ 

■ ■ ■ 



I 


Ayo Renungkan 




Keragaman karakteristik individu dalam masyarakat mempunyai 
peranan penting bagi kehidupan bersama. Manusia sebagai makhluk sosial 
selalu membutuhkan orang lain. Tidak ada seorang pun yang dapat memenuhi 
kebutuhan hidupnya sendirian. Coba renungkan hal berikut. Bagaimana jika 
dalam kehidupan masyarakat tidak ada petani? Apakah kita bisa memenuhi 
kebutuhan pangan secara terjangkau? 


Subtema 3: Bangga Terhadap Daerah Tempat Tinggalku 149 




















1. Bagaimanaseharusnya kamu menyikapikeragaman karakten'stikindividu 
dalam masyarakat terutama dalam hal pekerjaan warga masyarakat? 



2. Apakah kamu bangga dengan keragaman pekerjaan di' li'ngkungan 
tempat ti'nggalmu? Mengapa demi'ki'an? 



Kerja Sama dengan Orang Tua 



Apa pekerjaan orang tuamu? Apa cita-ci'tamu kelak? Tentu ada keragam- 
an pekerjaan dalam keluargamu, bukan? Kamu hendaknya bisa bekerja 
bekerja sama dengan orang tuamu terkait dengan keragaman pekerjaan 
dalam keluargamu. Bagaimanakah cara yang dapat kamu lakukan sebagai 
bentuk pencerminan sikap bekerja sama dengan orang tua atas perbedaan 
pekerjaanmu dan orang tuamu? Diskusikan dengan anggota keluargamu, lalu 
tuliskan pendapat kamu dan keluargamu dalam kolom berikut. 



150 Buku Siswa SD/Ml Kelas IV 














\ 


Udin 

menonton pentos ketprak, 

'"■V. 

/ Godjah Mada: Sumpah Palapa Membavua 
Petaka. Ketoprak dipentaskan oleh murid sekolah 
dasar. Udin senang dengan tokoh utamanya yaitu Patih 
Gadjah Mada. Mereka senang dengan peran Patih 
Gadjah Mada. Keluarga Udin keturunan Jawa. la merasa 
bangga dengan keberagaman kesenian Jawa. 




Ayo Bermai'n Peran 


Bentuklah kelompok terdiri atas tiga anak. Kemudian, carilah cerita fiksi 
yang di dalamnya memiliki minimal tiga tokoh. Tuliskan nama dan sifat tokoh yang 
ada pada cerita yang telah dipilih. Peragakan peran dengan sifatnya yang sesuai 
dari cerita itu di depan kelompok lain. Sebagai contoh, kamu memeragakan 
Patih Gadjah Mada dan dua orang temanmu sebagai prajuhtnya. Patih Gadjah 
Mada mengajak dua prajurit untuk melawan musuh. Dialog saat bermain 
peran sebagai berikut. 


Patih Gadjah Mada : "Prajurit, lawan musuh kita dengan semangat! Mari Kita 

serang bersama-sama. Serbuuuul" (Patih Gadjah Mada 
berdiri tegap di depan kedua prajurit, tangan kanan 
menuding ke arah musuh) 

Dua Prajurit : "Semangat, Patih! Serbuuuu!" (Kedua prajurit, mengangkat 

tombak) 

(Patih Gadjah dan Dua Prajurit, berlari) 

Subtema 3: Bangga Terhadap Daerah Tempat Tinggalku 151 

























Ayo Mengamati 





Gambardi atas menunjukkan gambarcen'ta "Cindelaras"? Pernahkah kamu 
membaca cen'ta 'Ci'ndelaras"? Atau mungki'n kamu meh'hat vi'deo drama 
"Ci'ndelaras"? Coba, kamu can' i'nformasi' tentang cen'ta"Ci'ndelaras" Kamu bi'sa 
membaca buku atau kamu bi'sa memutar vi'deo. Kemudi'an, tuli'skan n'ngkasan 
mengenai' cen'ta "Ci'ndelaras"pada kotakdi' bawah. 

Cerita Tentang Cindelaras 


152 Buku Siswa SD/Ml Kelas IV 












Berdasarkan cen'ta "Cindelaras", javvablah pertanyaan-pertanyaan ben'kut! 

1. Si'apakah yang menjadi' tokoh utama dalam cen'ta "Ci'ndelaras"? 

2. Siapakah yang menjadi tokoh pembantu atau tokoh tambahan dalam cerita 
"Cindelaras"? 

3. Siapakah tokoh yang berperan antagonis dalam cerita "Cindelaras"? 

4. Mengapa tokoh dalam soal nomor 2 dikatakan berperan antagonis? 

5. Siapa lavvan dari tokoh antagonis?Tuliskan contoh tokoh yang berperan 
protagonis dalam cerita "Cindelaras"? 

Javvablah pertanyaan di atas pada kolom berikut. 

1 . 






Subtema 3: Bangga Terhadap Daerah Tempat Tinggalku 153 






























Kamu telah mampu menunjukkan tokoh utama dan tokoh pembantu atau 
tokoh tambahan dalam centa "Cindelaras". Masi'h ingatkah kamu dengan 
pengertian tokoh utama dan tokoh pembantu atau tokoh tambahan? 


Ayo Menulis 



Coba, kamu ingat kembali pengertian tokoh, tokoh utama, dan tokoh 
pembantu atau tambahan. Selanjutnya, tuangkan kembali dalam bentuk 
tulisan tentang pengertian tokoh, tokoh utama, dan tokoh pembantu atau 
tambahan sesuai ingatanmu. Tuliskan dalam kolom berikut. 



Karakter atau sifat dalam sebuah cerita bermacam-macam. Dalam 
kehidupan sehari-hari pun, karakter manusia juga beragam. Meskipun 
demikian, manusia harus saling menghormati dan menghargai satu sama lain. 
Selain itu sebagai manusia, kita harus saling membantu. Mengapa demikian? 
Kita hidup pasti memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. 
Bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan hidup? 

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia melakukan kegiatan 
ekonomi. Coba amatilah lingkungan sekitarmu. Identifikasikan kegiatan 
ekonomi orang-orang di daerahmu. Apakah pekerjaan mereka? Pekerjaan 
yang dimaksudkan yaitu mata pencaharian sehari-hari yang hasilnya 
digunakan untukmemenuhi kebutuhan hidupnya. Mata pencaharian penduduk 
dapat dilihat dari corak kehidupan penduduk setempat, yaitu corak kehidupan 
tradisional (sederhana) dan corak kehidupan modern (kompleks). 

Mata pencaharian penduduk yang memiliki corak sederhana sangat 
berhubungan dengan pemanfaatan lahan dan sumber daya alam. Contohnya 
pertanian, perkebunan, dan peternakan. Adapun mata pencaharian penduduk 
yang memiliki corak modern biasanya lebih mendekati sektor jasa, transportasi, 
dan parivvisata. Bagaimanakah dengan penduduk di lingkungan tempat 
tinggalmu? 


154 Buku Siswa SD/Ml Kelas IV 











Ayo Mengamati 




Kamu telah memahami berbagai jem's pekerjaan berdasarkan corak 
kehidupan penduduk setempat. Lakukan pengamatan terhadap kegiatan 
ekonomi penduduk di lingkungan sekitarmu! Apa saja jem's pekerjaan yang 
ditekuni penduduk di lingkungan tempat tinggalmu? Apakah semua penduduk 
di seki'tarmu menekuni pekerjaan sesuai corak kehidupan sederhana atau 
sebaliknya sesuai corak kehidupan modern? Tuliskan kegi'atan ekonomi 
penduduk di lingkungan sekitarmu sesuai hasil pengamatanmul Buat 
kesimpulan sesuai dengan corak kehidupan kegiatan ekonomi penduduk 
di lingkungan sekitarmu? Tuliskan dalam kotak berikut. 


Ayo Membaca 



Keragaman Karaktensti'k Indi'vi'du 


Adanya keragaman jenis pekerjaan dalam kegiatan ekonomi 
penduduk Indonesia menunjukkan adanya perbedaan karakteristik 
individu dalam masyarakat. Adanya karakteristik individu dalam 
masyarakat sangat bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan 
hidup masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Masih banyak manfaat 
lain adanya keragaman karakteristik individu dalam masyarakat 
terutama dalam kegiatan ekonomi. Contohnya sebagai berikut. 


Subtema 3: Bangga Terhadap Daerah Tempat Tinggalku 155 

















1. Menumbuhkan Sikap Nasionalisme 

Sikap nasionalisme dalam di'n' seti'ap i'ndi'vi'du dapat tumbuh 
dengan adanya rasa cinta tanah air. Rasa cinta tanah airtecermin 
dari sikap mau menerima keragaman karakteristik individu 
dalam masyarakat sebagai kekayaan khazanah budaya bangsa 
Indonesia. Dengan demikian, masyarakatakan senantiasa menjaga 
keragaman karakteristik individu dalam masyarakat, bukan 
menghilangkan keragaman tersebut. 

2. Menciptakan Identitas Bangsa di Mata Internasional 

Keragaman karakteristik masyarakat Indonesia telah dikenal 
bangsa-bangsa dunia sebagai identitas diri bangsa Indonesia. 
Indonesia dikenal sebagai bangsa yang beragam karakteristik 
masyarakatnya, tetapi bisa bersatu dalam keutuhan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

3. Alat Pemersatu Bangsa 

Keragaman karakteristik masyarakat Indonesia pada hakikatnya 
menjadi alat pemersatu bangsa, bukan sebagai pemecah persatuan 
dan kesatuan bangsa. Kunci sukses mempertahankan persatuan dan 
kesatuan dalam keragaman yaitu memegang teguh semboyan 
bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda 
tetapi tetap satu jua. 

4. Sebagai Ikon Parivvisata 

Keragaman karakteristik masyarakatIndonesia akan memperkaya 
khazanah budaya bangsa. Kekayaan khazanah budaya masyarakat 
Indonesia yang beragam memberikan nilai keunikan dan keindahan 
tersendirisehingga mampu menarikvvisatavvan mancnegara untuk 
mengetahui dan mempelajari keragaman budaya Indonesia. 

5. Menambah Pendapatan Nasional 

Dengan menjadi simbol parivvisata, otomatis akan menambah 
devisa atau pendapatan negara. Hal tersebut bisa terjadi karena 
banyak vvisatavvan asing dan domestikyang berkunjung ke tempat- 
tempat parivvisata Indonesia. 

6. Memupuk Sikap Toleransi 

Adanya keragaman karakteristik masyarakat Indonesia menuntut 
sikaptoleransi yang tinggi dari segenap masyarakatlndonesia untuk 
tetap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 


156 Buku Siswa SD/Ml Kelas IV 











Sikap toleransi antarmasyarakat dapat ditunjukkan dengan sikap 
saling menghormati perbedaan yang ada, tolong-menolong tanpa 
mempermasalahkan perbedaan yang ada, dan menjunjung tinggi 
kepentingan bersama daripada kepentingan individu atau kelompok. 


Ayo Menulis 



Sudahkah kamu memupuk sikap toleransi dalam keragaman dengan 
masyarakat di lingkungan tempat tinggalmu? Apa bentuk tindakan memupuk 
sikap toleransi dalam keragaman masyarakat di lingkungan tempat 
tinggalmu. Coba, kamu tuliskan tindakan-tindakanmu yang mencerminkan 
sikap toleransi dalam keragaman masyarakat di lingkungan tempat 
tinggalmu. Tuliskan dalam kotak berikut. 


Ayo Renungkan 



Apa yang sudah kamu pelajaran pada hari ini? Bagaimana perasaanmu 
saat melakukan kegiatan pada pembelajaran ini. Tuliskan pada kolom berikut. 



Subtema 3: Bangga Terhadap Daerah Tempat Tinggalku 157 













Kerja Sama dengan Orang Tua 



Dalam kegiatan ekonomi, banyakjenis pekerjaan yang ditekuni masyarakat. 
Semua dilakukan dengan tujuan yang sama yaitu memenuhi kebutuhan hidup 
sehari-hari. Keragaman jenispekerjaan dalam kegiatan ekonomimasyarakat 
tersebut sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Coba, kamu 
diskusikan bersama orang tuamu hal yang akan terjadi jika semua masyarakat 
hanya menekuni satu jenis pekerjaan. Semua menekuni pekerjaan yang sama. 
Tuliskan hasil diskusi pada kolom berikut. 



158 Buku Siswa SD/Ml Kelas IV 













Pada 

hari jadi sekolah Siti, diadakan 
karnaval pakaian adat. Karnaval diikuti 
semua vvarga sekolah yaitu guru dan sisvva. Pakaian 
adat yang dikenakan berbeda-beda. Di antaranya ada 
pakaian adat Jawa Barat, Yogyakarta, Medan, Bali, Papua, 
dan betawi. Sungguh indah keberagaman budaya bangsa 
Indonesia. Keberagaman budaya membuat kita 
semakin bangga terhadap tanah air 

Indonesia. 


Siti dan teman-temannya telah menunjukkan salah satu bentuk karakten'stik 
individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat yaitu pakaian 
adat daerah. Karakteristik pakaian adat daerah masyarakat Indonesia sangat 
beragam. Karakteristik pakaian adat antara daerah yang satu dengan daerah 
yang lain berbeda-beda. Akan tetapi, perbedaan karakteristik pakaian adat 
daerah masyarakat Indonesia bukan penghalang masyarakat antardaerah 
untukbersatu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Negara Republiklndonesia. 
Sebaliknya, karakteristik pakaian adat daerah masyarakat Indonesia dapat 
mempererat persatuan dan kesatuan bangsa karena pakaian adat daerah 
menjadi akar budaya nasional. 


Subtema 3: Bangga Terhadap Daerah Tempat Tinggalku 159 







































Karakten'stik pakaian adat daerah yang menjadi akar budaya nasional 
menjadi identitas bangsa di mata internasional. Keberagaman karakteristik 
pakaian adat daerah telah memperkaya khazanah budaya nasional sehingga 
menjadi simbol pariwisata Indonesia yang banyak menarik perhatian 
wisatawan asing dan domestik. Contoh simbol pariwisata yang menunjukkan 
keberagaman karakteristik daerah meliputi rumah adat daerah dan pakaian 
adat daerah yaitu TMll (Taman Mini Indonesia Indah) yang menampilkan 
miniatur keberagaman karakteristik rumah adat dan pakaian adat daerah di 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 



Keberagaman karakteristik masyarakat Indonesia sebagai simbol pariwisata 


Itulah contoh dan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam 
kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Masih banyak contoh dan 
manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari di 
lingkungan masyarakat. Apa sajakah itu? 


Ayo Mengamati 



Di lingkungan masyarakat tempat tinggalmu tentu banyak keberagaman 
karakteristik individu. Coba, kamu tuliskan ragam karakteristik individu dalam 
kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat tempat tinggalmu. Tuliskan 
pula manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari- 
hari di lingkungan masyarakat tempat tinggalmu. Tuliskan dalam tabel berikut. 


160 Buku Siswa SD/Ml Kelos IV 














No. 

Keberagaman Karakten'stik Individu 
di'li'ngkungan Tempat Tlnggal 

Manfaat Keberagaman Karakterlstlk 
Indi'vi'du dl Llngkungan Tempat 

Tlnggal 

1. 



2. 



3. 



4. 



5. 




Dalam masyarakat, tidak jarang keberagaman karakten'stik dijadikan 
sumber masalah sehingga memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. 
Terjadinya masalah sering timbul akibat dari ulah pihak-pihak yang sengaja 
ingln membuat kekacauan dalam masyarakat. Oleh karena itu, kita sebagai 
bangsa Indonesia hendaknya senantiasa memupuk toleransi serta persatuan 
dan kesatuan dalam keberagaman. 


Orang yang sengaja ingin membuat kekacauan dan perpecahan antarwarga 
masyarakat dalam cerita fiksi mencerminkan tokoh antagonis. Masih ingatkah 
kamu dengan tokoh antagonis? Siapa pula tokoh utama dan tokoh pembantu 
atau tambahan? 


Ayo Berdiskusi 



Javvablah pertanyaan-pertanyaan berlkut ini! 


1. Jelaskan yang dimaksud tokoh antagonls! 


Subtema 3: Bangga Terhadap Daerah Tempat Tinggalku 161 


















2. Jelaskan yang dimaksud tokoh utama! 


3. Jelaskan yang dimaksud tokoh pembantu atau tambaha 


4. Apakah lawan sikap antagonis? 


5. Jelaskan yang dimaksud sikap lawan antagoni's! 


162 Buku Siswa SD/Ml Kelas IV 










Ayo Membaca 


Bacalah Cerita berikut. 



KENDl EMAS DAN ULAR 


Alkisah hiduplah sepasang suami istri yang sangat 
sederhana. Keduanya sangat merindukan anak, tetapi 
Tuhan mentakdirkan mereka tidakmemiliki anak. Secara 
ekonomi, kedua petani sederhana itu jauh dari layak, 
sangat miskin sekali. Namun, semangat untuk 
bekerja mereka luar biasa. "Ya Tuhan, turunkan j 
kepada kami rezeki dari langit. Kami ingin hidup A 
layak" pinta Pak Petani dengan nada berharap. 

Setelah berdoa di rumah, ia pun bergegas ke 
ladang. Walau ladang orang lain, ia tetap bekerja 
sepenuh hati demi bertahan hidup. Sang istri 
kadang ke sawah membantu, dan kadang di 
rumah. "Apa itu, kok ada benda jatuh dari langit ?" 

Pak petani itu kaget karena melihat sebuah benda 
jatuh ke sawah, tak jauh dari posisinya mencangkul. 

Karena penasaran, ia melihat sekeliling dan memastikan bahwa itu 
bukan perbuatan orang lain. 

"Benda apa ya? Kok aneh, tidak ada angin dan hujan, tiba-tiba ada 
benda jatuh". la pun memeriksa benda itu yang ternyata jatuh di antara 
padi di sawah. Ternyata benda itu sebuah kendi. Kendi itu tidak pecah karena 
jatuh dilumpur sawah. Pak Petani berusaha memeriksa isi kendi. 

"Ya Tuhan!Ternyata didalamnya ada logam emas !!!" pekik Petani itu kaget 
bukan kepalang. la mengintip dari lubang kendi dan memang benar 
ada beberapa keping logam emas murni. Hati nuraninya bertempur, 
antara diambil atau dibiarkan saja. "Ini kan ladang majikanku, apapun 
yang ada di ladangnya adalah miliknya, aku tak akan mencuri sesuatu 
yang bukan hakku" ujar Petani itu sambil memegang kendi tanah liat 
yang berisi emas koin murni. Pak petani berhati baik. la tidak 
mengambil kendi yang berisi koin emas itu.Pak petani lalu membiarkan 
kendi pada posisi semula, di pojok sawah. la pun melanjutkan pekerja- 
annya, bercocok tanam di sawah itu. 


Subtema 3: Bangga Terhadap Daerah Tempat Tinggalku 163 
















Ketika sampai di rumah, Pak Petani menceritakan pengalaman 
anehnya saat berada di sawah. Istriya sangat terkejut dan agak marah 
karena menilai suaminya itu manusia terbodoh di dunia. "Kenapa 
Bapak tak ambil saja kendi berisi koin emas itu?" "Jangan Bu, itu bukan 
hak kita. Segala sesuatu yang berada di tempat orang lain, apapun 
alasannya, tidak boleh kita ambil. Itu bukan milik kita" nasihat suaminya 
yang memang sangat jujur dan taat pada ajaran agama. 

Diam-diam, ada seorang ibu yang kebetulan mendengar percakapan 
petani itu dari balik dinding rumah, dan sang ibu itu sangat tertarik 
untuk mengambil kendi di sawah itu. Karena sudah malam, ia mengajak 
suaminya untuk ke sawah, tempat biasanya pak petani itu bekerja. 

"Ayo Pak, kita cari kendi berisi koin emas itu, pasti masih ada di 
ladang, mumpung belum banyak orang tahu. Kan kita bisa langsung 
kaya Pak". 

"lya juga ya, ayo ayo, mumpung bulan purnama, pasti tak terlalu 
gelap di sawah. Bapak bawa senter juga" ujarnya sambil bernafsu untuk 
mengambil kendi itu. 

Sepanjang perjalanan, pasangan suami istri yang terkenal rakus 
itu tertawa dan berkhayal. Kelak ketika menemukan kendi berisi 
tumpukan koin emas itu, ia bisa membeli sawah, rumah, dan dapat uang 
banyak. Nafsu duniawinya sudah menguasainya. 

"Dimana Bu kendinya, sawah seluas ini mana mungkin bisa kita 
telusuri, apalagi malam hari". 

"Yang saya dengar tadi, katanya tak jauh dari pohon beringin Pak, 
pas di pokok sawah. Tapi ... itu kan dekat dengan kuburan Pak" ujar 
istrinya agak ketakutan. 

"Tenang saja Bu, kan ada Bapak, ayo kita ambil bersama". 

Keduanya lalu menuju pohon beringin yang kebetulan berdekatan 
dengan sawah. Setelah mencari beberapa lamanya, akhirnya pak petani 
berhati iri dan serakah itu menemukannya. 

"Bu, ini kendinya.... Ayo, Bu kita pergi dari sini. Kita buka di rumah 
saja" sarannya pada sang istri. 

Keduanya pun bersorak kegirangan. Tak terasa, sampailah ia 
di rumahnya, tetapi hari sudah sangat larut. Karena tak sabar dan 
terbakarrasa penasaran,akhirnya kedua petani serakah itu membalikkan 
kendi itu. Dan apa yang keluardari kendi itu? 

"Haaaa! Kok isinya ular berbisa, mana koin emasnya Bu?" 


164 Buku Siswa SD/Ml Kelas IV 











Keduanya sangat kecewa dan sangat marah. Mereka capai ke sawah 
dan telah mencan' di sana. Mereka hanya menemukan kendi ben'si ular 
berbisa. 

"Kita ditipu Pak sama mereka. Ayo, Pak tutup lagi kendi itu dan 
taruh di depan pintu mereka, pasti besok mereka akan buka" usul sang 
istri yang juga sangat marah da terbakar balas dendam. 

Singkat cerita, suami istri yang dengki itu menaruh kendi di depan 
pintu dengan harapan akan dipatuk ular berbisa. Dan keduanya pun 
pergi dengan perasaan penuh kedengkian. 

Pagi harinya, Pak Petani yang berhanti bersih itu kaget, karena 
menemukan kendi di depan pintu rumahnya. Karena merasa berada di 
rumahnya sendiri, ia pun berani mengambil dan memeriksanya. 

"Ibu ... saya menemukan kendi yang kemarin aku ceritakan itu di 
depan pintu rumah. Ayo, kita periksa bersama". 

"Aneh ya Pak, kok tiba tiba saja kendi yang berada di sawah itu ada 
di depan rumah. Jangan-jangan malaikat yang mengantarkannya". 

Alangkah kagetnya kedua pasangan suami istri yang baik hati itu. 
Isi kendi bukan hanya koin emas saja, tetapi ada beberapa berlian 
besardan indah. Sejaksaat itu, pasangan suami istri itu hidup layakdan 
berkecukupan. Namun, mereka tetap baik hati. 

Disodur: http://www.olvihodi5ugondo.com/kendi-emo5-don-ular/ 


Berdasarkan bacaan yang telah disajikan, jawablah pertanyaan-pertanyaan 
berikut! 

1. Siapakah tokoh utama dalam cerita 'Kendi Emas dan Ular'? 


2. Siapakah tokoh pembantu tambahan dalam cerita 'Kendi Emas dan Ular'? 


Subtema 3: Bangga Terhadap Daerah Tempat Tinggalku 165 











3. Siapakah yang menjadi tokoh antagonis? 


4. Mengapa tokoh pada jawaban soal nomor 3 disebut tokoh antagonis? 


5. Sikap apakah yang tecermin pada tokoh utama dalam cerita 'Kendi Emas 
dan Ular'? 


Kamu hendaknya bisa mengambil hikmah dari cerita 'Kendi Emas dan 
Ular'. Kamu harus berprasangka baik kepada teman. Jadikan setiap keadaan, 
entah itu keadaan baikataupun keadaan buruksebagai penyemangat menuju impian 
kita. Tuhan sangat suka orang baik dan Tuhan akan memberikan yang terbaik, 
walaupun dari tangan orang-orang jahat. 

Kendi merupakan contoh benda tiga dimensi. Dapatkah kamu menggambar 
benda tiga demensi? Berikut langkah-langkah menggambar tiga dimensi 
berupa kendi. 


166 Buku Siswa SD/Ml Kelas IV 










1. Menyiapkan alat dan bahan untuk menggambar. 



2. Membuat sketsa gambar. 



3. Memperjelas gambar sketsa 



Subtema 3: Bangga Terhadap Daerah Tempat Tinggalku 167 





















4. Menyelesaikan gambar 



Ayo Mencoba 



Kamu telah memahami langkah-langkah menggambar benda tiga 
dimensi. Sekarang, buatlah sketsa gambar benda tiga dimensi berupa 
lingkungan tempat tinggalmu. Dapat berupa rumah dengan pepohonan di 
sekitarnya, dapat berupa rumah dengan binatang-binatang di sekitarnya, atau 
sesuai dengan keinginanmu di dalam menggambar. Buatlah sketsa pada kotak 
berikut. 



168 Buku Siswa SD/Ml Kelas IV 












Ayo Renungkan 




Banyak kegiatan yang sudah kamu lakukan pada Pembelajaran 5 im', 
di antaranya membuat sketsa gambar tiga demensi. Apakah kamu merasa 
kesuli'tan dalam membuat sketsa? Apa penti'ngnya membuat sketsa dalam 
menggambar tiga dimensi? Bagaimanakah jika menggambar karya tiga 
dimensi tanpa membuat sketsa? Coba kamu renungkan, lalu tuliskan hasilnya 
dalam dalam kotak berikut. 



Kerja Sama dengan Orang Tua 



Tunjukkan sketsa gambar benda tiga demensi yang sudah kamu buat 
kepada orang tuamu atau kakakmu. Mintalah saran kepada Bapak/lbu 
atau kakak tentang sketsa yang kamu buat. Kemudian, selesaikan sketsa yang 
kamu buat menjadi gambaryang sempurna. 


Subtema 3: Bangga Terhadap Daerah Tempat Tinggalku 169 















Udin, Siti, 

Edo, dan Lani berkumpul. Mereka akan 
membuat karya tiga dimensi berbagai benda yang 
akan digunakan sebagai bahan pembuatan maket 
lingkungan tempat tinggal. Apa saja yang dibuat oleh Udin 

dan teman-teman? 

Pelajari uraian berikut. 



Ayo Mengamati' 



Pada Pembelajaran 2 kamu sudah pernah mengamati berbagai gambar 
karya tiga dimensi berupa gerabah. Saat ini, perhatikan gambar berbagai 
karya tiga dimensi berupa benda lainnya. 




Gambar 1 


Gambar 2 


170 Buku Siswa SD/Ml Kelas IV 


























































GambarS Gambar4 



Gambar 5 


Sumber: Dokumentasi Intan Panwara, FotograferTri subahagia 


Gambardi atas menunjukkan berbagai karya tiga dimensi. Apa saja benda 
pada gambardi atas? Tuliskan pada kolom ben'kut. 


No. 

Gambar 

Keterangan Gambar 

1. 

Gambar 1 


2. 

Gambar 2 


3. 

Gambar 3 


4. 

Gambar 4 


5. 

Gambar 5 


























Karya tiga dimensi dapat dibuat dan' berbagai bahan. Ada karya berbentuk 
rumah dan' bahan kertasyang di'buatdengan cara menggunti'ng dan menempel. 
Ada karya berbentuk bi'natang dari bahan tanah liat dan plastisin yang 
dibuat dengan cara membentuk. Ada karya berupa bentuk meja kursi dari 
bahan kayu yang dibuat dengan cara digergaji dan disatukan dengan paku. 
Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah menggambar benda dimensi 
mengenai lingkungan tempat tinggal. Benda apa yang sudah kamu gambar? 
Untuk membuat karya tiga dimensi, sebaiknya kamu harus membuat 
gambar rancangan karya yang akan dibuat. Berikut gambar rancangan karya 
tiga dimensi yang telah dibuat oleh Udin dan teman-teman. 



Setelah membuat gambar rancangan karya seni rupa tiga dimensi, Udin 
dan teman-teman membuat karyanya. Berikut langkah-langkah Udin dalam 
membuat karya tiga dimensi berupa pohon jagung. 


172 Buku Sisvva SD/MI Kelas IV 






























Ayo Mencoba 



1. Menyiapkan alat dan bahan. 



2. Membentuk atau membuat bagian-bagian pohon jagung. 



3. Hasil jadi bentuk bagian-bagian pohon jagung. 



Subtema 3 : Bangga Terhadap Daerah Tempat Tinggalku 173 























4. Menyatukan bagian-bagian pohon jagung. 



5. Karya tiga dimensi berupa pohon jagung sudah jadi. 



Bentuklah kelompok yang terdiri atas tiga anak. Cobalah membuat karya 
tiga dimensi berupa bentuk pohon jagung seperti langkah-langkah di atas. 
Setelah itu, buatlah karya tiga dimensi berupa benda-benda di lingkungan 
tempat tinggal. Setiap anak dalam satu anggota kelompok harus membuat 
karya berbeda. Karya tiga dimensi yang telah dibuat nantinya akan digunakan 
sebagai bahan pembuatan maket lingkungan tempat tinggal. Oleh karena itu, 
pertimbangkanlah benda yang akan dibuat. Tuliskan karya yang akan dibuat 
beserta bahan dan alat yang akan digunakan dalam kolom berikut. 


174 Buku Siswa SD/Ml Kelas IV 















Kelompok: 


No. 

Nama Anggota Kelompok 

Karya yang Akan Dibuat 

Bahan dan Alat 

1. 




2. 




3. 





Seteloh membuat karya tiga dimensi, Udi'n dan teman-teman akan 
mengumpulkan karya-karyanya sebagai bahan pembuatan maket. Udin dan 
teman-teman berencana membuat maket li'ngkungan tempat ti'nggal berupa 
rumah pohon. Ben'kut contoh gambar bentuk rumah sebagai' bahan pem- 
buatan maket rumah pohon. 



Berbicara mengenai rumah pohon, berikut ada sebuah cerita mengenai 
taman rumah pohon. 


Ayo Membaca 


Bacalah bacaan berikut, 



Taman Rumah Pohon 


Devina memiliki sebuah rumah pohon. Rumah pohon itu terletak di 
batang pohon jambu yang berada di taman rumahnya. Rumah pohon itu 
lumayan luas. Di dalam rumah pohon itu ada lemari kecil tempat buku- 
buku cerita, 5 buah bantal besar, 2 buah tikar, sebuah selimut, 3 buah 
foto keluarga, dan kotak perlengkapan. Jika sedang murung, Devina lebih 
memilih berdiam diri di rumah pohonnya itu sampai sore. Kadang, dia 
juga menginap di rumah pohonnya bersama teman-temannya sambil 
mengadakan pesta. 


Subtema 3: Bangga Terhadap Daerah Tempat Tinggalku 175 
























Suatu siang, Devina mengajak Ira, Ovi, Tata, dan murid baru di 
kelasnya, Jenny, untuk mengadakan pesta di rumah pohonnya. Tentu 
saja mereka menerima ajakan itu dengan senang hati. Kebetulan, besok 
sekolah liburkarena para guru akan rapat. Sore hari, teman-teman Devina 
datang. Mereka pun mengadakan pesta jambu sampai malam berganti 
pagi. Teman-teman Devina segera pulang ke rumahnya masing-masing. 
Sebelum pulang, mereka berbincang-bincang dulu. "Rasanya, aku ingin 
memiliki rumah pohon yang banyak," ucap Jenny. 

"Ya,akujuga. Bagaimana kalaukita membuattamanyang berisibanyak 
pohon. Di setiap pohon disediakan rumah pohon untuk para pengunjung. 
Ya, semacam tempat vvisata," usul Ira. "Kita tidak bisa melakukannya. Kita 
butuh orang devvasa misalnya, orang tua kita. Nanti aku akan bicara 
kepada Mama dan Papa," balas Devina. 

Seperti janjinya, Devina mengutarakan usul Ira tadi kepada kedua 
orang tuanya. Orang tuanya pun setuju dan segera membeli sebuah tanah 
yang tidak terlalu besar, tapi cukup untuk beberapa pohon.Tak hanya itu, 
orang tua Devina juga membeli alat-alat untuk membuat rumah pohon 
serta bibit pohon. Orang tua Devina hanya membantu mengeluarkan 
uang. Sedangkan urusan menata dan membangun rumah pohon, dikelola 
Devina dan teman-temannya. 

1 tahun kemudian .... 

Taman Rumah Pohon resmi dibuka untuk umum. Tanahnya diperbesar 
dan barang-barang lain juga ditambahkan. Barang-barang ditambahkan 
bukan hanya oleh orang tua Devina, tetapi juga orang tua masing-masing 
teman Devina. Di hari pertama, Taman Rumah Pohon tidak memungut 
biaya apapun karena itu adalah hari Taman Rumah Pohon diresmikan. Banyak orang 
berdatangan keTaman Rumah Pohon karya Devina dan teman-temannya. 

"Harapanku,Taman Rumah Pohon akan semakin terkenal dan semakin 
banyak pengunjungnya," ucap Devina. 


http://bobo.kiclnesia.eom/Bobo/Klinik-Centa/Cerita-Kamu/Taman-Rumah-Pohon 


176 Buku Srswa SD/Ml Kelas IV 











Bagaimana sifat tokoh Devina dalam cerita tersebut? Tuliskan javvabanmu pada 
kotak berikut. 


Ayo Renungkan 



Apa saja yang sudah kamu pelajari dan kamu lakukan pada pembelajaran 
ini. Apakah kamu mengalami kesulitan saat melakukan kegiatan? Jika kamu 
mengalami kesulitan, tuliskan kesulitan yang kamu alami. Jika kamu tidak 
mengalami kesulitan, tuliskan penyebab kamu dapat sukses mengikuti 
pembelajaran kali ini. 



Subtema 3: Bangga Terhadap Daerah Tempat Tinggalku 177 











Kerja Sama dengan Orang Tua 



Tanyakan kepada orang tuamu mengenai keadaan lingkungan tempat 
tinggalmu pada waktu kamu masih bayi. Apakah lingkungan tempat tinggalmu 
sama seperti saat ini? Jika berbeda, mintalah orang tua untuk menceritakan 
perbedaannya. Kemudian,tanyakan kepada orang tuamu,"Apakah ayah dan ibu 
bangga terhadap lingkungan tempat tinggal?". Tuliskan jawaban orang tuamu 
pada kotak berikut. Tuliskan juga perasaanmu mengenai tempat tinggalmu. 



178 Buku Siswa SD/Ml Kelas IV 











